08.10 9:37 PM
DIZA BOLD
Entah atas dasar apa dan bagaimana
Pemberian merek kepada Rokok ini
Terdengar seperti nama seseorang
Ketika saya pertama kali melihat 
DIZA BOLD ini beredar diwarung sekitar
Lingkungan publik saya,saat itu pasar
Distribusi memang lagi subur-suburnya
Dan hari-harimu tentu akan terasa kocak
Setiap menemui Rokok Selera kampung
Dengan merek-merek unik sekaligus absurd.

Okeh,mari kita ulas ini Rokok DIZA BOLD
Dengan Mahar 14-16Ribu Rupiah saja.
Produksi oleh CV DOTULONG MANGUNI
Kabupaten Pasuruan Jawa Timur,
apakah memang betul jenis BOLD
atau cuma gegayaan doang terhadap
tren yang sedang gencarnya berebut
selera masyarakat daerah perkampungan?,

Dan beginilah penampakannya
Si Rokok Hitam misterius mari
Kita bahas pertama dari bungkusnya dulu
Sekilas tidak ada yang unik ataupun khas
Namun saya cukup senang dengan kotaknya yang licin bersih saat plastik selubungnya
Disingkirkan,juga disini hanya terdapat tulisan DIZA BOLD (spasinya panjang amat)
yang Menimpa ketupat merah dengan dasar HITAM dan dibawahnya terdapat tulisan
FILTER BLACK yang menandakan bahwa rokok ini warna hitam seperti halnya Djarum
Black,segera kita geledah isinya yang disambut oleh Foil Merah kasar senada
Dengam warna Frame pelindung Batang,
Dan sontak saja keluar aroma kuat yang menusuk hidung tapi ini baunya memberi kejutan tersendiri bagi yang peka yakni bau
Seperti permen rasa blueberry dan cukup enak walau belum dibakar,sepertinya akan berubah ketika dibakar,namun beginilah
Bentuk batangan rokoknya nampak berisi
Dan juga siap dibagikan kepada UDUTERS
yang menghadiri Tongkrongan,pastinya rokok ini cukup Worth It untuk sekedar distok dalam kondisi tertentu baik pribadi
Maupun perjalanan karena baunya yang santai mari kita coba dahulu agar kalian
Tidak penasaran,berikut demonstrasinya;

Saat Dibakar tidak menyambar api sekalipun
Dihisap bersamaan malah sedikit asap yang keluar menghembus,jadinya agak nyendat dan memiliki jeda ketika permulaan,namun sensasi manis campur wangi sudah keluar duluan menandakan bahwa rokok DIZA ini memang penuh rasa atau istilah kerennya
FlavourFull,hanya saja perlu usaha agar dapat memperoleh kebulan asap yang diinginkan,setelah beberapa kali genjotan maksimal akhirnya benar saja-kepulan asap
Langsung meluap dari hembusan brutal,
Dan ini yang saya suka telah ditemukan yaitu
-efek ledakan pada ujung yg mengeras atau soundeffect kretek jadi-jadian,serta ini malah
Mampet kembali dan apinya mulai mengecil saat didamkan,akhirnya rokok ini mau gamau harus dibakar kembali atau jika anda overpower dalam mengudud,alangkah bolehnya untuk dipancing dengan genjotan lagi supaya mengebul sedemikian rupa.

Jadinya ini merupakan minus yang saya jengkelkan,seiring disedot rasanya perlahan
Memudar karena hisapan konstan yang membuat suhu tengah memanas hingga ngebul gak karuan padahal asapnya gak seberapa,sekiranya itulah yang diperoleh
Mulai dari segi daun hanya sedikit rasa tembakau yang dirasakan,begitupun sensasi TAR juga NIKOTIN cuma angin lalu saja,
Memang betulan Tipikal Rokok Bapak-bapak.

